
Mengatur Tampilan 

AutoCAD 


Untuk berinteraksi dengan sebuah program, Anda pasti akan disu- 
guhkan dengan sebuah tampilan (interface) program tersebut. Ini 
tentunya untuk memudahkan Anda sebagai user dalam menjalankan- 
nya. AutoCAD memberikan banyak fasilitas kenyamanan dan memu- 
dahkan bagi user, seperti menu, warna layar, workspace, teks 
perintah, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, 
silakan ikuti trik-trik mudah berikut ini hingga tuntas. 


19 


Ubah Background Warna Baris 
Perintah 


Secara default, tampilan baris perintah pada lembar kerja AutoCAD 
adalah warna putih. Namun, jika menghendaki, Anda dapat meng- 
ubahnya sesuai dengan keinginan. 

Untuk mempraktekkannya, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini: 


29 



1. Buka program AutoCAD. 


[o'! [M < ► M~ \ Model t Layoutl k Layout2 / ~ Jjf 








Command: 


77.6553, 4.2071 ,0.0000 

SNAP GRID ORTHO POLAR OSNAP |0TRACK DUCS 

DYN LWT MODEL 


□ 


Gambar 2.1 Tampilan baris perintah AutoCAD 

2. Pada baris perintah ketik op (OPTION), lalu tekan Enter. 



Gambar 2.2 Baris perintah AutoCAD 

3. Klik tab Display. 


Options 


0® 


Current profile: «Unnamed Profile» J\ 

Files Display Open and Save Plot and Publish System User Preferences Drafting 3D Modeling Selection Profiles 


Current drawing: 


Drawingl.dwg 


Window Elements 
I lipispjay scrojj bars in draw 
0 Display screen menu 
□ Use large buttons for T oolbars 
0 Show ToolTips 
0 Show shortcut keys in T oolTips 


Colors... 


Fonts. 


Layout elements 

0 Display Layout and Model tabs 
0 Display printable area 
0 Display paper background 
0 Display paper shadow 

O Show Page Setup Manager for new layouts 
0 Create viewport in new layouts 


Display resolution 


5 , 1000 


* 8 


v 0.5 


5, 4 


Arc and circle smoothness 


Segments in a polyline curve 
Rendered object smoothness 
Contour lines per surface 


Display performance 

O Pan and zoom with raster & OLE 
0 Highlight raster image frame only 
’^t 0 Apply solid fiil 
^ 0 Show text boundary frame only 
^ 0 Draw true silhouettes for solids and surfaces 


Crosshair size 



j 


Reference Edit fading intensity 



o 


OK 


Cancel 


Help 


Gambar 2.3 Kotak dialog Options 

4. Langkah selanjutnya, klik tombol Colors... Akan muncul kotak 
dialog Drawing Window Colors. 


30 








Options 


Current profile: 



<<Unnamed F 


Open and Save 


Window E lements 


Window E lements 

□ Display scroll bars in drawing window 
O Display screen menu 
O Use large buttons for T oolbars 
0 Show ToolTips 
0 Show shortcut keys in T oolTips 

T Colors. .. j\ | 


Fonts... 


Gambar 2.4 Tampilan Display dan Area Window Elements 


P#] Drawing Window Colors 


Context: 

2D model space 
Sheet / layout 
3D parallel projection 
3D perspective projection 
Block editor 


Comrnand line 


Plot preview 


i 


Interface element: 


Uniform background 


Color: 


Preview: 



L 



Restore current element 


Restore current context 


Restore all contexts 



( Apply & Close | 

Cancel 

Help 



Gambar 2.5 Kotak dialog Drawing Window Colors 

5. Pada menu Context:, pilihlah Command line. 


Window Colors 


Context: 

2D model space 
5heet / layout 
3D parallel projection 
3D perspective projection 
Block editor 


Command line 


Plot preview 



Gambar 2.6 Area Context 

6. Pada menu Interface element:, kliklah Uniform Background. 


31 





Interface element: 


Uniform background 


Text 


Gambar 2.7 Area Interface element 



Sebagai contoh, pada menu drop down Color: pilih warna merah 
(red). 



Color: 


□ ! 

1 


V 



i 

*!— L L . 

inc r c 

% 

L | | 


Gambar 2.8 Pilih warna merah (Red) 

8. Klik Apply & Close jika telah memilih warna. 

9. Terakhir, klik OK. 


Apply^Cbse|^| 


Cancel 

Help 



Gambar 2.9 Tombol Apply & Close 


20 


Modifikasi Elemen Warna 


Untuk menambah kenyamanan bagi para penggunanya, AutoCAD 
juga memberi berbagai pilihan untuk menampilkan warna pada 
elemen-elemen lembar kerja. Untuk lebih jelasnya ikuti cara berikut. 

1. Ketik op (OPTION) pada baris perintah. 

2. Klik tab Display lihat Area Window Elements (Gambar 2.4). 


32 







3. Selanjutnya klik Colors, muncul kotak dialog Drawing Windows 
Colors. 

4. Pilih element yang akan diubah warnanya pada menu Interface 
element. 

5. Contohnya, klik element Crosshairs. 

6. Pada menu drop down, Color: bisa diubah menjadi warna merah. 


Interface element: 
Uniform background 


Crosshairs 


Aj^track vector 

Autosnap marker 

Drafting tool tip 

Drafting tool tip background 

Light glyphs 

Light hotspot 

Light falloff 

Light start limit 

Light end limit 

Camera glyphs color 

Camera frustum / frustum plane 


Color: 




Black 


□ vG§bw 

□ Green 

□ Cyan 
Blue 

Magenta 

□ White 
Black 

Select Color.. 






Gambar 2.10 Menu Interface element dan Color 

7. Hasilnya akan tampak seperti gambar berikut. 


Preview: 



Gambar 2.11 Anak panah menunjukkan perubahan warna 

crosshairs 


33 





21 


Kembali ke Warna Standar 


Jika Anda merasa setting warna yang Anda lakukan tidak sesuai 
dengan yang diharapkan, Anda bisa mengembalikan setting ke ke- 
adaan semula. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Ketik op (OPTION) pada baris perintah. 

2. Klik tab Display, lalu klik tombol Colors, muncul kotak dialog 

Drawing Window Colors. 

3. Klik Restore current element untuk mengembalikan warna 
semula. 

Color: 

□ Color 94 v 

0 Tint f or X, Y, 2 


Restore current element 
Restore current context 
Restore all contexts 


Gambar 2.12 Tombol Restore 

Pilihan tombol lain: 

Restore current context, untuk mengembalikan semua warna 
element dalam context pada warna default. Sementara warna context 
lain tidak berubah. 

Restore All Context, untuk mengembalikan semua element menjadi 
warna default. 


22 


Setting AutoSnap 


AutoSnap sangat membantu Anda dalam melakukan pekerjaan, 
namun Anda perlu melakukan setting ukuran agar lebih efektif. 
Ikutilah langkah-langkah berikut: 


34 




1. Buka kotak dialog Options, klik tab Drafting. 

2. Untuk mengubah ukuran marker pada area Autosnap Marker 
Size, terdapat slide untuk mengatur ukuran. Geser sesuai ukuran 
yang diinginkan. 


AutoSnap Marker Size 


□ 


4 


Gambar 2. 13 Area AutoSnap Marker untuk mengatur Snap 

3. Klik OK untuk mengakhirinya. 


23 


Mengatur Ukuran Crosshair 


Garis potong atau crosshair sangat berguna untuk menunjang peker- 
jaan yang sedang Anda lakukan. Terutama saat bekerja dengan 
banyak objek dan Anda ingin membuat semua tertata secara rapi. 
Ternyata Crosshair ini masih bisa Anda setting ukurannya. Langkah- 
langkahnya sebagai berikut: 

1. Buka kotak dialog Options, klik tab Display. 

2. Tarik slider pada area Crosshair size untuk memperpanjang 
atau memperpendek ukuran crosshair dalam persen. 


Crosshair size 
27 

Gambar 2.14 Pengaturan crosshair pada area Crosshair size 

3. Klik OK untuk mengakhiri. 



35 




24 


Mengatur Huruf pada Baris Perintah 


Saat Anda bekerja dengan AutoCAD, Anda tidak lepas dari baris 
perintah. Untuk mendapatkan kenyamanan dalam penggunaan 
AutoCAD, Anda diberikan pilihan untuk mengatur baris perintah. Anda 
dapat mengaturnya sesuai dengan selera Anda. Silakan ikuti langkah- 
langkah berikut ini: 

1. Buka kotak dialog Options, klik tab Display. 

2. Dalam area Window Elements, klik tombol Font, akan muncul 
kotak dialog Command Line Window Font. 


Window Elements 

ODispiay scroii bars in drawing window 
I I D isplay screen menu 
□ Use large buttons for T oolbars 
0 Show ToolTips 
0 Show shortcut keys in T oolTips 

Fonts..|\ j 


Colors... 


Gambar 2.15 Tombol Fonts... pada Window Elements 

3. Atur teks pada command line sesuai kenyamanan Anda. Misalnya, 
Font digunakan untuk mengatur jenis huruf. Font Style meng- 
atur style huruf dan Size mengatur ukuran huruf. 



Gambar 2.16 Kotak dialog pengaturan pada baris Command 


36 





4. Tekan Apply & Close dan tekan OK pada kotak dialog Options. 


OPTIONS 

Command: 

Command: op J 

Gambar 2.17 Teks pada Command Line setelah diubah 


25 


Menyembunyikan Baris Perintah 


Baris perintah merupakan standar baku untuk melakukan pekerjaan 
dengan AutoCAD. Namun, pada suatu saat Anda ingin menghilangkan 
baris perintah dari layar monitor, atau malah tidak sengaja meng- 
hilangkannya. Jangan bingung, hanya dengan sedikit trik, Anda dapat 
menghilangkan dan memunculkan baris perintah tersebut. Ikuti 
langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Klik menu Tools > Command Line. 


Tools 


Draw Dimension Modify Wind 


Workspaces 

► 

Palettes 

► 

Iffl Command Line 

CTRL+9 

^lean Screen 

CTRL+0 


Gambar 2.18 Perintah menghilangkan Command Line 


2. Langkah lebih cepat bisa menggunakan Ctrl+9. 

3. Muncul peringatan untuk meyakinkan Anda akan menghilangkan 
atau tidak. Jika ya tekan Yes, sebaliknya jika tidak tekan No. 


37 




Hide Command Line Window 



If you hide the command line window, information for some commands may 
not be available. 

T o display the command line window when it's hidden, press CTRL+9 on 
the keyboard. 


Do you want to close the command line window? 



□ Don't show me this again 



Gambar 2.19 Peringatan sebelum menyembunyikan Command 

Line 


26 


Mengatasi Gangguan Menu 
pada Monitor 


Untuk melihat hasil kerja dengan leluasa, tanpa ada gangguan dari 
menu yang bertebaran di atas layar monitor, Anda dapat meng- 
hilangkan menu-menu yang ada di layar monitor. Langkah- 
langkahnya dapat Anda ikuti sebagai berikut: 

1. Klik menu Tools > Clear Screen. 


Tools 


Draw Dimension Modify Wind 



Workspaces 
Palettes 
Command Line 


Clean Screen 


H 


CTRL+9 


CTRL+0 


Gambar 2.20 Perintah untuk membersihkan layar 


2. Cara lain dapat dilakukan dengan menekan Ctrl+O. 

3. Ada satu lagi cara yang lebih simpel, yaitu tekan tombol Clear 
Screen pada ujung kanan baris status. 


38 





Gambar 2.21 Shortcut Clear Screen 


27 


Menghilangkan Status Bar di Layar 


Baris status merupakan sebuah papan informasi yang penting untuk 
memantau perkerjaan Anda, karena memuat berbagai informasi 
tentang pekerjaan yang sedang Anda lakukan. Namun, jika Anda tidak 
menginginkannya, Anda dapat menghilangkannya dari layar kerja 
Anda. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 


1. Pada ujung baris status sebelah kanan terdapat panah kecil untuk 
membuka menu status. 



Gambar 2.22 Tombol Status Bar 

2. Klik, maka akan muncul menu status yang sedang aktif. 


k/ Cursor coordinate values 

: 

m 

% 

✓ Snap (F9) 

✓ Grid JF7) 

v' Orthb\F8) 

m 

✓ Polar (F 10) 

✓ OSnap(F3) 

✓ OTrack (Fll) 

rj 

v' Dynamic UCS (F6) 


v' Dynamic Input (F 12) 

A 

v' Lineweight 


v' Paper/Model 
v' Clean Screen (Ctrl+0) 

V 

Tray Settings... 

□ 

r;; 8l07 AM 


Gambar 2.23 Menu pilihan pada Status Bar 


39 





28 


Menyembunyikan Toolbar 


Toolbar lazim digunakan dalam sebuah program aplikasi, sangat 
mudah digunakan karena memuat perintah menggunakan simbol dan 
gambar. Namun, toolbar mempunyai kekurangan, yaitu dapat me- 
menuhi layar monitor dan mengganggu pekerjaan Anda. Untuk 
mengatasinya, Anda dapat menggunakan toolbar sesuai kebutuhan. 
Langkah-langkahnya seperti berikut ini: 

1. Klik kanan pada area toolbar. Dalam contoh ini panah mouse 
diletakkan di atas folder. 


3D Navigation 

AutoO CAD Standards 

■ ^ 

Camera Adjustment 


Dimension 

y 

v' Draw 

s 

s/ Draw Order 


Inquiry 

O 

Insert 


Gambar 2.24 Menu untuk mengatur toolbar 

2. Klik nama toolbar yang ingin diaktifkan atau dihilangkan. 


Q 

Aut 

ra a o. fc 

3D Navigation 
CAD Standards 

l“ 

i 

i 

i 

i 

Camera Adjustment 
Dimension 

i 

i 

■ 

1 |Draw I 

■ 

«■» • 

k/ fSaw Order 


Inquiry 


Insert 


Gambar 2.25 Toolbar Draw tidak tampak lagi 

3. Setelah aktif, Anda bisa menggesernya ke berbagai tempat 
dengan klik tahan mouse pada title bar. Misalnya, klik tahan geser 
ke tepi kanan layar, otomatis toolbar akan berada pada sisi kanan 
layar. 


40 




29 


Mengatur Panel Dashboard 


Pada AutoCAD terdapat sebuah menu. Dashboard merupakan kum- 
pulan panel perintah dalam bentuk tombol hampir sama dengan 
toolbar. Bedanya, menu ini terkumpul dalam sebuah interface. Secara 
default, menu ini terdapat pada tepi kanan lembar kerja. Untuk 
mengaturnya, silakan ikuti langkah-langkah berikut. 


I* //JOnr“0, 

^ O. 

^ 1 st 

® ®|tJt «S’* t & 
f + 1 • «D ® | Dt 2 

) 4**3 A U m tv 


Unsaved Current View 




si 1 <2rQ 


Realistic 


* 


'M - ei.- 


0 


lil PM 

II I 


& 

\3p 





X 


<M 


□ 


Gambar 2.26 Tampilan dashboard secara default 



Arahkan mouse pada area dashboard dan klik kanan 


2D Draw control panel 


n 

s^3D Make control panel 
s/ 3D Navigate control panel 
k/ Visual Style control panel 

✓ Light control panel 

✓ Materials control panel 
y/ Render control panel 


v-T U d 


Show more Controls 

V 


Tool palette group ► 

Hide 

Help 

e»/ 


Medium 


v 


Gambar 2.27 Pada menu Control Panels menunjukkan dashboard 

yang aktif 


41 





2. Arahkan mouse pada Control Panels. 

3. Centang dashboard yang diinginkan. 

4. Untuk menonaktifkan, hapus centang pada panel dashboard yang 
masih aktif. 


30 


Menonaktifkan Dashboard 


Selain dapat mengatur panel dashboard, AutoCAD juga memberikan 
layanan untuk mematikan dashboard agar tidak aktif lagi. Adapun 
langkah-langkahnya adalah: 

1. Klik menu bar Tools > Palettes > Dashboard. 


Tools 


Draw Dimension Modify Window Help Express 



Workspaces 


Palettes 


Command Line 
Clean Screen 

Spelling 


► 1 CE O. (M! 23 M 


£311 fi 


Dashboard 


CTRL+9 Properties 

CTRL+O Tool Palettes 

0 QuickCalc 


CTRL+1 

CTRL+3 

CTRL+8 


Gambar 2.28 Langkah mengaktifkan dan menonaktifkan 

dashboard 


2. Begitu pula untuk mengaktifkan, lakukan langkah tersebut sekali 
lagi. 


31 


Menyusun Workspace 


Dalam berbagai projek yang pekerjaannya berbeda, seperti projek 
desain manufaktur, arsitektur, jembatan, dan sebagainya, AutoCAD 
menyediakan fleksibilitas pengaturan workspace untuk memudahkan 
masing-masing jenis pekerjaan. Ikuti langkah untuk membuat work- 
space seperti berikut. 


42 




awa 

AutoCAD Classic v 


3D Modeling 


AutoCAD Classic 

Save Current As... 

Workspace settings... 

Customize... Y, 

Gambar 2.29 Workspace yang tersedia secara default 

1. Pastikan perangkat sudah tersedia dalam lembar kerja Anda. 
Misalnya toolbar, dashboard, maupun palettes. 

2. Langkah selanjutnya buka Workspace Control, klik Save Current 

As... 


3D Modeling v 

3D Modeling 
AutoCAD Classic 


Save Current As... 


WofSspace settings... 
Customize... 


Gambar 2.30 Membuat workspace baru 

3. Isilah form nama workspace yang diinginkan. 



Gambar 2.31 Mendefinisikan nama workspace 

4. Tekan tombol Save. 


Arsitektur 

v 

3D Modeling 


AutoCAD Classic 


1 1 



Save Current As... 
Workspace settings... 
Customize... 


Gambar 2.32 Anda sudah membuat workspace baru 


43 







32 


Memanfaatkan Recent Input 


Jika Anda bertipe ogah untuk mengetik perintah berkali-kali, ada trik 
jitu yang bisa dicoba. Menu ini disebut sebagai Recent Input. 
Ikutilah langkah-langkah berikut ini: 

1. Klik kanan pada lembar kerja. 


Repeat CIRCLE 



II Recent Input 

► 

CIRCLE || 



POLYGONLV 

^ Cut 

CTRL+X 

LINE 

B Copy 

CTRL+C 

WSCURRENT 

Copy with Base Point 

CTRL+SHIFT+C 

Dashboard 

Paste 

CTRL+V 

DashboardClose 



CLEANSCREENOFF 

Paste as Block 

CTRL+SHIFT+V 

CLEANSCREENON 

Paste to Original Coordii 

Ii“j 1 i 

COMMANDLINE 



COMMANDLINEHIDE 

Z' UndoCirde 





OPTIONS 

^ Redo 

CTRL+Y 

W55ETTINGS 

t Pan 



Zoom 



Quick5elect... 



§ QuickCalc 



'4< Find... 



Options... 




Gambar 2.33 Menu Recent Input 

2. Klik menu Recent Input, akan muncul perintah terakhir yang 
pernah dilakukan. 

3. Klik perintah yang akan digunakan lagi, tanpa harus mengetik 
ulang perintah tersebut. 


33 


Memperbanyak Jumlah Recent Input 


Dalam contoh hanya terdapat 12 perintah terakhir. Namun, jika Anda 
menginginkan, jumlah bisa diset sesuai keinginan. Adapun langkah- 
langkahnya sebagai berikut: 

1. Klik kanan pada lembar kerja. 

2. Klik pada menu Recent Input. 

3. Pada baris perintah Command:. 


44 





Command: cmdinputhistorymax| 


Gambar 2.34 Perintah menambah Recent Insert 


4. Anda diminta mengisi jumlah story yang diinginkan, isi dengan 

40. 


nter new value for CMDI NPUTHjSTORYMAX <20>: 40 


Gambar 2.35 Recent Insert diubah menjadi 40 


5. Hasilnya dapat dicek dengan memberi perintah yang sama. Nilai 
default sudah berubah menjadi 40. 


nter new value for CMDINPUTHISTORYMAX <40>: |I 

Gambar 2.36 Hasil, default berubah 



Mengatur Tab pada Lembar Kerja 


Secara default, pada layar monitor terdapat tab lembar kerja yang 
terdiri atas Model, Layoutl, Layout2. Jika dirasa cukup meng- 
ganggu, posisi layout dapat dipindah pada status bar. Langkah- 
langkahnya seperti ini. 


H i ► N 


Layoutl / Layout2 


Gambar 2.37 Tampilan tab Layout secara default 


1. Klik kanan pada salah satu tab Layout. 


45 



New layout 
From template... 

Delete 

Rename 

Move or Copy... 

Select All Layouts 

Activate Previous Layout 

Page Setup Manager. . . 
Plot... 


Hicfe Layout and Model tabs 


Gambar 2.38 Perintah menyembunyikan Layout dan Model 

2. Klik menu Hide Layout and Model tabs. 



Gambar 2.39 Layout dan Model pindah pada status bar 


35 


Mengunci Posisi Interface 


Untuk menghindari kemungkinan yang buruk saat Anda sedang 
mengerjakan sebuah proyek gambar, ada baiknya jika Anda mengunci 
posisi Interface. Sebab, tanpa sengaja Anda bisa menyentuh tombol 
perintah menutup hingga toolbar atau dashboard lenyap dari pan- 
dangan. Untuk itu antisipasi dapat dilakukan dengan: 

1. Lihat pada sisi kanan bawah terdapat ikon d\ ikon ini berfungsi 
untuk mengunci posisi perintah agar tidak berubah. 

2. Klik ikon All > Locked. 



Floating Toolbars 
Docked Toolbars 
Floating Windows 
Docked Windows 



E 

1 Locked k 1 



Unlocked^ 

Help 

p 


r= 

r=.\ 


rsLTr 


Gambar 2.40 Mengunci posisi toolbar 


46 




3. Toolbar akan terkunci (locked) i— ^ dan untuk membukanya kem- 
bali bisa dilakukan dengan mengklik Unlocked. 


✓ Floating Toolbars 
v' Dockad Toolbars 

✓ Floating Windows 

✓ Docked Windows 


Unlocked 


k 




Ali 


Help 






£ 


Gambar 2.41 Membuka kunci pada toolbar yang terkunci 


36 


Memberi Label pada Crosshairs 


Kadang Anda tidak puas dengan tampilan crosshair default karena 
tampilannya kurang mantap. Sebenarnya untuk memperjelas posisi 
crosshair atau sumbu, Anda masih bisa memodifikasinya menjadi 
sumbu yang lebih mantap. Misalnya, dengan menambah sebuah label. 
Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Klik menu Tools > Options... 


0E* 


g: Drawingl.dwg I 

| Drafting[ 3D ^pdeling j Selectionj| Profiles| I 

Gambar 2.42 Tab 3D Modeling pada kotak dialog Options 

2. Pada area 3D Crosshairs, pilih Label Axes In Standard 
Crosshairs. 

3. Untuk membuat label pada Crosshair label, pilih Use custom 
label. Gantilah tiga pilihan sumbu tersebut. 


47 





3D Crosshairs 

0 Show Z axis in crosshairs 
0 Label axes in Standard crosshairs 
n Show labels for dynamic UCS 
Crosshair labels 

O UseX, Y, Z 
O Use N, E, 2 
® Use custom labels 

Vertikal jJ^xis 

Gambar 2.43 Area 3D Crosshairs 

4. Hasilnya akan tampak seperti gambar berikut ini. 


Horison 



Gambar 2.44 Hasil crosshair tampak seperti ini 


37 


Mengatur Ukuran Toolbar 


Ukuran toolbar yang terlalu kecil terkadang membuat Anda tidak 
nyaman. Untuk itu, perlu trik agar toolbar yang ditampilkan tidak 
terlalu kecil. Bagaimana triknya? Ikuti cara berikut ini: 

1. Klik menu Tools > Options... 

2. Pilih tab Display. 

3. Pada Area Window Elements, centang Use large buttons for 
Toolbars. 


48 





Files j Display | Open and Save || Plot an d Publish System 


Window Elements 

n Display scroll bars in drawing window 
O Display screen menu 
0Use large buttons for T oolbars 
ihow ToolTips 
0 Show shortcut keys in T oolTips 


Colors... 


Fonts... 


Gambar 2.45 Mengubah button dan toolbar agar tampil lebih besar 

4. Tekan OK, maka tampilan toolbar akan menjadi besar. 


38 


Menampilkan Banyak Lembar Kerja 


Kadang-kadang Anda harus bekerja dengan banyak objek, yang harus 
dikerjakan secara bersamaan. Apa yang bisa dilakukan agar semua 
gambar dapat Anda amati? Ikuti langkah-langkah seperti berikut: 


1. Arahkan mouse pada baris Command: isikan perintah vports. 

2. Akan keluar kotak dialog Viewports. 


fM Viewports 


N ew Viewports N amed Viewports 


New name: 


Standard viewports: 

x Active Model Configuration* 
Single 

Two: Vertical 
Two: Horizontal 
Three: Right 
Three: Left 
Three: Above 
Three: Below 
Three: Vertical 
Three: Horizontal 


Four: .Egual 


Four:k$ight 
Four: Left 


Apply to: 
Display 


Setup: 


2D 


Preview 


B® 


View: Turrent* 
Visual style: Realistic 

View: x Current x 
Visual style: Realistic 

View: x Current x 
Visual style: Realistic 

View: x Current x 
Visual style: Realistic 

Change view to: Visual Style: 

x Current x v 

Realistic v 


OK 


Cancel 

■ 


Help 




Gambar 2.46 Bekerja dengan banyak Viewport 

3. Pilih Four: Equal dan tekan OK. 


49 







